Bab O2 


Desain Kalender Meja 


SENIN, SELASA RABU. KAMIS JUMAT. SABTU 


1 2 5 4 5 
WN YO old Ode 


4 MH 16 17 18 19 
21 22 25 24 25 26 
30 S1 


28-29 Juli : Hari Raya Idul Fitri 


Hubungi : 
PT. BAGUS ARDHY PRATAMA 
Developer & Contractor 


Design Result 


Fasilitas yang diperlukan untuk membuat kreasi desain dan 
efek »2255 
» Rectangle Tool, Polyline Tool, Pen Tool, Text Tool 
"»  Rotate, Shape Tool 
«Fountain Fill, Uniform Fill, Interactive Transparency Tool, 
Blend Tool, dan Transformation 


Professional Graphic Design with CorelDRAW 


13 


Desain 


Bab 02 Kalender Meja 
1 Bukalah lembar baru untuk memper- ea AN 
mudah pengerjaan dan penyimpanan P3 (op- sean (00 FA afas: Ba 
dalam pembahasan ini. Ba aa BA aa 


Caranya: pilih menu File 3 New, atau 
tekan Ctr#N kemudian klik ikon 
Landscape & pada Property Bar, 
karena kita akan gunakan format 
Landscape ukuran 14.403” x 9.503”. 


ET CorelDRAW X4 - IGraphic1J 


S File” Edit View Layout 


Arrange E 
Ctrl-N 


ew Erom Template... 


5 
lie ps Open... Ctrl-O 


2 Buat background dengan cara klik Rectangle Tool (F6) pada Toolbox. Kemudian 
klik dan tarik mouse lalu lepaskan. Perbesar kotak dengan cara klik ujung kotak ? tarik 
kursor ke sudut area gambar hingga sebesar area gambar (lembar kerja CorelDRAW). 


TA 
EM EA Ma Ma 


- ha - x 1 
— Rectangle Tool (F6) —) 


3 Isi kotak dengan gambar image sebagai background yang berformat JPEG dengan 
cara: pilih menu File 5 Import 5 pilih file dari folder Anda, misalnya seperti contoh » 
klik tombol Import. Kemudian buat ukuran image sebesar gambar kotak. 


14 Professional Graphic Design with CorelDRAW 


Desain Kalender Meja 


A Gambarkan objek dengan bentuk seperti contoh (A) menggunakan Polyline Tool 


4 Boline Gunakan bantuan Shape Tool "- pada Toolbox ? pilih Convert Line to 
Curve "pada Property Bar untuk mengubah bentuk hingga seperti pada contoh (B). 


ObDe Kuah $- ag 
sal da)ar 
Aa TA ai B 


i— 


Warnai objek tersebut dengan cara klik Uniform Fill . | 
Fill Tool & pada Toolbox ? pilih Mi soces | O tes) HI aetes 
Uniform Fill viomrii.. pada Toolbox 
2 pilih Uniform Fill hingga muncul kotak 
dialog Uniform Fill, misalnya pilih 
warna seperti pada contoh ? klik OK. 


Reference 


1 5) 
Old: 
- New: ami 


Palette: (PANTONE(R) solid coated 


CON MN 0 NONA 10 
aa 
8 
2 
3 


@ 1 M 3 G 881 
Y-..0 B 224 
& Shift-F11 Fill Color Dialog (Shift- F11) Ko 
3 
UN Foenfil... F1 
BB pattern Fill... 
nm Texture Fill... Name: 
PostScript Fill Tint: I| 100” PANTONE 298C Es 
X ||iNone Add ToPalette |fv) | Options. v | (ox Cancel help 


Professional Graphic Design with CorelDRAW 15 


Desain 


Bab 02 Kalender Meja 


6 Ulangi langkah nomor 5 untuk membuat objek yang sama dengan warna gradasi 
kuning (Yellow). Transparansikan objek yang sudah terbuat menggunakan 


Transparency Tool 1 "ey, Caranya: klik Interactive Blend Tool (& pada 


Toolbox ? pilih Transparency Tool ia » kliktdrag lalu tarik ke samping kiri 
atas hingga gambar bisa seperti contoh. 


OB 
”j 


Li 
| Contour 


Io) 


4 
9, Id Distort 
| Drop Shadow 
& | 
3 » 


Envelope 
Extrude 
Y  Transparency 


7 Buatlah dua garis di pojok kanan dan kiri atas seperti pada contoh gambar. Warnai 
garis tersebut dengan cara klik Outline & pada Toolbox 5 Outline Color |(S) Susno. 
2 pilih warna putih (White) pada Color Palettes. 


8 Setelah itu, aktifkan Interactive Blend Tool, caranya: klik Blend » Bi 
Interactive Blend Tool “ pada Toolbox. Lakukan as 
pengaturan terhadap parameter, misalnya isikan 90 pada Ba 
Number of steps » dan isikan Rotate: 135 5 klik Apply Ra 
dan lihat hasilnya hingga seperti gambar di bawah. 4 


) £ le Loop 


adojaaug 28 X puag Kh VON ULIOJSUBI | & og) 


4 J2PEIUI9 553 


16 Professional Graphic Design with CorelDRAW 


Pada pembuatan contoh kalender ini, 
misalnya pilih bulan Juni, maka 


sung saja klik Text Tool (F8) pada 
Toolbox ? klik pada area gambar - 
ketik Juli 5 tentukan jenis huruf misal- 
nya Catz dan ukuran: 88.035 pt atau 


sesuai dengan keinginan Anda. 


lang- 


Desain Kalender Meja 


1 Warnai teks dengan warna putih (White) pada Color Palettes, kemudian klik kanan 
warna merah (Red) pada Color Palettes untuk memberi warna outline atau seleksi 
teks » tekan F12 » kotak dialog Outline Pen » pilih warna 5 atur Width: 4.0 pt? OK. 


Outline Pen 


Color: 


Ya 


(65) hd ons”) 


Style: 


Miter Limit: 45.0 Do) 


Corners Line caps 
om .— 
IM je — 


(5) 


Arrows 


Calligraphy 
Stretch: Nib shape: 
100 Flag 


Behind fill 


(PJ scale with image 


1 Tambahkan angka tahun di bawah tulisan nama bulan (misalnya tahun 2014) dengan 
warna outline teks putih (White). Misalnya gunakan jenis huruf EuroseWide Heavy 
dengan ukuran 54.064 pt. Ubah ketebalan garis outline (Width) teks putih dari jenis 


Hairline 


fm TI menjadi 3.0 pel, 


Professional Graphic Design with CorelDRAW 


17 


Bab 02 


1 


Buat garis di bawah nama bulan dan 
tahun seperti di samping dengan cara 


klik Freehand Tool (F5) ““ pada 


Toolbox ? pilih Pen Tool 2. Atur 
ketebalan garis dan warnai garis 
dengan cara klik kanan pada warna 
putih di Color Palettes. 


mononung 


Desain 
Kalender Meja 


Gl Freehand F5 


“0 Bezier 
z Artistic Media 


: Aa 
gs5 3 Point Curve 


1 


Lakukan cara yang sama seperti langkah sebelunya untuk membuat garis di bawah 


angka tahun 2014, dengan warna yang sama tetapi bentuknya berbeda. 


14 


18 


Dengan menggunakan Freehand Tool (F. 
Peyline “buatlah bentuk jajaran genjang sesuai contour garis putih kemudian 


A 
- 


warnai dengan warna merah (Red) dan hilangkan garis tepinya (outline) hingga 


seperti contoh gambar di bawah. 


Professional Graphic Design with CorelDRAW 


Desain Kalender Meja 


1 Isi bagian tengah jajaran genjang tersebut dengan tulisan nama hari MINGGU. 
Caranya: klik Text Tool (F8) & pada Toolbox ? klik di bagian dalam jajaran genjang 
untuk memunculkan kursor » ketik MINGGU 3 misalnya beri warna putih (White), 

jenis huruf Poppea, dan ukuran 175 pt hingga seperti pada contoh gambar. 


MINGGU 


1 Dengan cara yang sama menggunakan Text Tool (F8) A pada Toolbox seperti 
langkah sebelumnya, buat nama-nama hari dari Senin hingga Sabtu dengan jenis dan 
ukuran serta warna huruf sama seperti pada contoh di bawah. 


1 Dengan bantuan kalender Juli 2014, 
kita buat urutan tanggalnya sesuai 


kalender. Klik Text Tool (F8) AA pada « 
Toolbox ? posisikan kursor di bagian PA 
bawah hari yang bertepatan pada 9 
tanggal 1, misalnya pada kalender Jenis huruf: 

adalah hari Rabu » lakukan klik » ketik Arnold Boecklin, 19: 


angka 1 5 tekan Enter (untuk membuat al Kana 
susunan angka ke bawah) 5 kemudian 25 
ketik tanggal yang lain selama satu 30 
minggu pada hari Rabu tersebut. 


1 8 Lengkapi tanggal yang lain hingga menjadi sebuah urutan angka kalender bulan Juli 
tahun 2014, misalnya gunakan jenis huruf Arnold Boecklin dan ukuran: 44.658 pt. 


SENIN, SELASA, RABU” KAMIS JUMAT SABTU 


VA “YP hg, RU 


WAN EN YA Yel Opa. 
TAN 201 KO LG AI 
21 22 25 24 25 26 
28 29 30-51 


Professional Graphic Design with CorelDRAW 19 


Desain 


Bab 02 Kalender Meja 


1 Warnai hari libur (tanggal 28 dan 29) dengan warna merah, dan hari biasa warna 
Yellow (kuning). Caranya: seleksi tanggal yang akan diubah warnanya » lakukan blok 
dengan cara kliktdrag ? klik warna merah (Red) pada Color Palette. 


SABIU 


SENIN, SELASA), RABU / KAMIS JUMAT 


TA) “TU Mn NS 
WMA YALAT YAAA Opa 


MH .16 TI 8 19 
21 22 29 24 25 26 
50.51 


Tuliskan pula keterangan pelengkap (event/hari libur Nasional) di bagian kanan bawah 


2 tanggal menggunakan Text Tool (F8) A pada Toolbox. Misalnya gunakan jenis 
huruf Arizona dan ukuran 13.438 pt dengan warna putih hingga seperti contoh. 


28:29 Juli : Hani Raya Idul Fitri 


2 Agar warna tanggal lebih terlihat jelas, tambahkan background menggunakan 
Rectangle Tool (F6) Ia) pada Toolbox, buat kotak seperti pada contoh di bawah. 


SENIN, SELASA) RABU. KAMIS JUMAT SABTU 
" 


PAP “Mb UNS, 
WA RA YAA Yo OR. 


LH 16 1 28 0. 
21 22 25 24 25 26 


28:29 Juli : Hari Raya Idul Fitri MK 


20 Professional Graphic Design with CorelDRAW 


Desain Kalender Meja 


p/ Dalam keadaan kotak masih terseleksi, ubah bentuk sudut kotak menjadi lengkung 


menggunakan Shape Tool (F10) pada Toolbox hingga terbentuk seperti pada 
contoh di bawah. 


SENIN, SELASA RABU KAMIS JUMAT SABIU SENIN. SELASA, RABU KAMIS JUMAT SABTU 


9/81, 41 //ak SM & WS, K0 Janin Sp 
T 89/10 Tn 12 ANOVA Mn 012 « 


4 H1 11 8 19 4 916 11 8 19 


21 22 25 24 25 26 21 22 25 24 25 26 
30 . 30 


28-29 Juli : Han Royatdul Fitri 28-29 Juli : Han Raya idul Kitri 
3 & P Xx 


2 Warnai objek kotak dengan warna 80X 
Black 2? buat warna kotak transparan Na 
Blen 
Contour 


dengan cara klik Interactive Blend Tool (5) 
pada  Toolbox ? pilih Interactive 
Transparency Tool ? pilih Uniform pada 


Property Bar. Selanjutnya posisikan objek 
kotak di bawah warna kuning dan biru. 


Distort 
Drop Shadow 


2 


2 LP 
@LUUP 


L— 
mangan 2th SLLAGA /KABU KAMIS JUMAT SABIU 
AA "NM | 
YA Ula, Naa 
S3 (luniformo) sar) 
ma 18 9 01 12 
ANE 14 15 16 17 18 19 
“Sa 21 22 23 24 25 26 
Mn 30 31 
"Texture 28-29 Juli : Hari Raya Idul Fitri 


2 Untuk memperindah tampilan kalender 
atau iklan produk (jika diperlukan), 
tambahkan kalender dengan gambar 
image, misalnya bangunan. Caranya 
pilih menu File 5 Import 5 kotak dialog 
Import ? pilih file Image yang akan 
digunakan ? klik Import 8 tempatkan di 
sebelah kiri angka tanggal dan ten- 
tukan besarnya sesuai kotak back- 
ground angka tanggal. 


Professional Graphic Design with CorelDRAW 21 


Desain 
Bab 02 Kalender Meja 


2 Tambahkan garis bingkai image dengan garis kotak menggunakan Rectangle Tool 
(F6) — pada Toolbox, lalu hilangkan isi bingkai dengan cara klik No Fill pada Color 
Palettes. Ubah ketebalan garis bingkai dengan cara klik Outline pada Toolbox ? 8 pt 
2 warnai garis dengan cara klik Outline 2 pilih Outline Color (ShifttF12) -» 

pilih warna abu-abu (50”5 Black) pada Color Palettes. 


2 Beri keterangan nama image di bagian atas bingkai, misalnya menggunakan jenis 
huruf Edwardian Script ITC dengan 26.473 pt, caranya: klik Text Tool (F8) A pada 
Toolbox ? ketik teks. Warnai dengan warna kuning (Yellow) seperti contoh di bawah. 


j 
Da ED 


NP ensada SI era . 


2 Buat lubang pada bagian pojok kiri atas kalender menggunakan Ellipse Tool (F7) —. 


Caranya: klik Ellipse Tool (F7) - pada Tool box » buat lingkaran kecil dengan 
ukuran seperti terlihat di bawah 2 warnai lingkaran dengan warna putih. 


B Ele Edit View aygut Arrange Effect: pan 
| X1 10.56 " 57.6 |& 
| pila.137" 69.6 |X 5 
rs S, HE Maa AS RA 2 
£! 
, , LI 


29 Professional Graphic Design with CorelDRAW 


Desain Kalender Meja 


28 Buat ketebalan garis tepi lingkaran, dengan klik Outline pada Toolbox ? pilih 8 pt. 


lalu warnai garis dengan cara klik Outline 5 Outline Color (ShifttF12) -: pilih 
warna abu-abu hingga seperti pada contoh. 


) Outline Pen... F12 
2 h Outline Color...  Shift-F12 
2 
5 None 
Hairline 
1/2 pt 
1pt 
—. 2pt | 


mg 16pt 


p| Buat kotak dengan ukuran seperti pada 
contoh menggunakan Rectangle Tool 
(F6 ) & pada Toolbox ? aktifkan 
Shape Tool "“ pada Toolbox ? 
kliktdrag sudut kotak ke arah sam- 
ping, hingga bentuk kotak berubah 
menjadi objek lonjong seperti pada 
gambar contoh di samping. 


30 Warnai objek lonjong tersebut dengan cara klik Fill Tool & pada Toolbox » pilih 

Fountain Fill " » kotak dialog Fountain Fill pilih Type: Linear » pada Color blend 
pilih Two color 3 pada From pilih 5045 Black ? pada To pilih warna putih » klik OK. 
Hilangkan garis tepinya dengan klik Outline & pada Toolbox ? pilih None IX None 


Ka) 
la xX He 


Fountain Fill saj 


Options 
ypef (incar )....x) “j" 
Cenik z Angke: 29 sa 
Horizontal: |O : Steps 256 2 (Ga) 


Vertical 0 2 Edgepad: |0 HA 0g 


Color blend 


@) Two color O Custom 1 
From: | B kd 
To: | ia Ej 
Mid-point: CG (so &) 
” 
Presets: “ H) PostScript Options 


Ke Ce 


Professional Graphic Design with CorelDRAW 23 


Desain 
Bab 02 Kalender Meja 


31 Seleksi lubang lingkaran dan objek bentuk lonjong yang baru saja dibuat, kemudian 
pilih menu Arrange 2 Transformations ? Position (AlttF7). 


Arrange Effects Bitmaps Text Table Tools Window Help 


Transformations PW | Position Alt-F7 
Hi Clear Transformations Rotate Alt-F8 
Align and Distribute , SE AAS 
Order , Size Alt-F10 


Skew 


3 2 Pada kotak dialog Transformation di sebelah kanan area gambar, klik tombol » 
pada bagian Position 2 H: 0.6 5 V: 0.0 5 Apply To Duplicate. Ulangi klik Apply To 
Duplicate hingga objek hasil penggandaan penuh rata ke kanan seperti contoh. 


Transformation » 


Positigni 
H:/0.6 2 
v:|o.o 2 


MV) Relative Position 


OJ Japesey9 P3 adojanu3 Fi puaja Ch) 4 uoneuwojsues 1 & Ipa) 


33 Setelah itu, masukkan logo perusahaan dari file Anda, caranya: pilih menu File 2 
Import 5 kotak dialog Import 5 pilih file Image yang akan digunakan ? klik Import 5 
tempatkan di pojok kanan bawah hingga seperti contoh berikut. 


LN Yo a11? 187 AD 
21 22 25 24 25 26 
30 S1 


28-29 Juli : Hari Raya Idul Fitri 


24 Professional Graphic Design with CorelDRAW 


Desain Kalender Meja 


3 Buat garis horizontal dan vertikal menggunakan Pen Tool 9 pada Toolbox 
kemudian warnai dengan warna putih dan letakkan pada bagian tepi kanan serta 
bawah desain kalender, hingga terbentuk seperti contoh berikut. 


#ubungi 
BT. BAGUS.ARDHY- PRATAMA 
Developer & Contractor 


3 Setelah membuat dua garis di atas, maka selesailah sudah proses untuk membuat 
kalender (desk calendar). Simpan desain kalender dengan pilih menu File » Save. 


SENIN, SELASA RABU. KAMIS JUMAT. SABTU 


YP -2ya Ya 

TV: AAN YA: /ild #NA 

4 5 16 17 18 19 

21 22 25 24 25 26 
30 S1 


28-29 Juli : Hari Raya Idul Fitri 


PT. BAGUS ARDHY PRATAMA 
Devel 


loper & Contractor 


JJ ES 


Professional Graphic Design with CorelDRAW 25 


Desain 
Bab 02 Kalender Meja 


26 Professional Graphic Design with CorelDRAW 


